WikipediA 


Bahasa Jerman Hulu Kuno 

"Bahasa Jerman Kuno" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Bahasa Jerman Kuno 
(disambiguasi). 


Bahasa Jerman Hulu Kuno (Bahasa Jerman: 
Althochdeutsch, disingkat Ahd.) merujuk pada tahap awal 
bahasa Jerman dan dituturkan selama periode tahun 500 
hingga 1050. Teks tertulis tidak muncul hingga pertengahan 
kedua abad ke-8, dan sejumlah orang menyebutkan sebelum 
750 sebagai 'prasejarah' dan menyebutkan awal Bahasa 
Jerman Hulu Kuno pada tahun 750. Terdapat beberapa 
inskripsi Elder Futhark sejak abad ke-6 (terutama gesper 
Pforzen), juga kata tunggal dan banyak nama yang ditemukan 
di teks-teks Latin pada abad ke-8. 

Pranala luar 


■ Joseph Wright, An Old High Cerman Primer (http://w 
ww.alexmidd.co.uk/Marmaria/ohg/ohg_primer_conte 

nts.htm) (1906) 

■ Althochdeutsche Texte im Internet (8.-10. 
Jahrhundert) (http://texte.mediaevum.de/ahd.htm) - 

links to a range of online texts 

■ Modern English-OId High German dictionary (http://w 

ww.koeblergerhard.de/germanistischewoerterbueche 

r/althochdeutscheswoerterbuch/neuenglisch-ahd.pdf) 



Kekaisaran Romawi Suci sekitar tahun 
950. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Jerman_Hulu_Kuno&oldid=13343064" 


Halaman ini terakhir diubah pada 24 November 2017, pukul 07.49. 

Teks tersedia di bawah Lisensi AtribuskBerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
























